OUTLINE PERKULIAHAN 

HUKUM PERWAKAFAN Dl INDONESIA 

Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 


♦ 



IAIN JEMBER 


DISUSUNOLEH: 

MOH. SYIFA'UL HISAN, S.E.I., M.S.I. 


Program Studi Hukum Tata Negara 
FAKULTAS SYARI'AH 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 

2020 


I. IDENTITAS MATA KULIAH 


Nama Mata Kuliah 

Kode Mata Kuliah 

Fakultas 

Jurusan 

Prodi 

Kelas 

Semester 

Jumlah SKS 

Ruang 

Dosen Pengampu 
NUP 
Alamat 
Alamat kantor 
HP/ email 
Hari, jam 
Jam konsultasi 
Tempat konsultasi 


Hukum Perwakafan di Indonesia 

HTN3061 

Syari’ah 

Hukum Islam 

Hukum Tata Negara 

HTN 2 

7 

2 SKS 
D5 

Moh. Syifa’ul Hisan, S.EI., M.S.I 
201603 100 

Krajan - Karangharjo - Silo - Jember 
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Kaliwates, Jember 
081336320111 / m.syifaulhisan@gmail.com 
Senin, 06.00-07.30 

Ruang Prodi / Rumah Jurnal Fak. Syariah IAIN Jember 


II. DESKRIPSI DAN URGENSI MATA KULIAH 

Mata kuliah ini mengantarkan mahasiswa maupun mahasiswi untuk 
memahami dan menguasai hukum perwakafan baik dari segi pengertiannya 
menurut hukum Islam dan hukum positif, sejarah wakaf, syarat dan rukun 
wakaf, macam-macam wakaf, mekanisme berwakaf, penukaran harta wakaf, 
kedudukan nazhir, badan wakaf indonesia, penyelesaian sengketa wakaf, serta 
pemberdayaan wakaf di Indonesia. Mata kuliah Hukum Perwakafan ini 
sangat diperlukan oleh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah sebagai 
tambahan atau pendukung dari ilmu-ilmu dasar dan utama, karena lulusan 
atau alumni dapat diterima sebagai panitera atau hakim di Pengadilan Agama. 


III. STANDAR KOMPETENSI 

Dengan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami 
makna wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif, sejarah wakaf, syarat 
dan rukun wakaf, macam-macam wakaf, mekanisme berwakaf, penukaran 
harta wakaf, kedudukan nazhir, Badan Wakaf Indonesia, penyelesaian 
sengketa wakaf, serta pemberdayaan wakaf di Indonesia. 




IV. JADWAL KULIAH DAN POKOK BAHASAN 


Pertemuan 

ke- 

Pokok Bahasan 

Sub Pokok Bahasan 

Keterangan 

I 

Overview rencana 
kuliah dan kontrak 
belajar 

- 

Deskripsi 
dan tanya 
jawab 

II 

Pengertian Wakaf 

■ Pengertian wakaf 
menurut para ulama 

■ Pengertian wakaf 
hukum positif 

Interactive 

lecturing 

III 

Sejarah Wakaf 

■ Sejarah wakaf dalam 
Islam 

■ Sejarah wakaf di 
Indonesia 

■ Sejarah wakaf di 

Negara Islam 

Interactive 

lecturing 

IV 

Dasar Hukum 
Wakaf 

■ Dasar hukum wakaf 
menurut al-Qur’an 
dan Hadits 

■ Dasar hukum wakaf 
menurut hukum 
positif. 

■ Dasar hukum wakaf 
menurut hukum adat 

Interactive 

lecturing 

V 

Syarat, Rukun, 
Fungsi, dan Tujuan 
Wakaf 

■ Syarat dan rukun 
wakaf menurut hukum 
Islam 

■ Syarat dan rukun 
wakaf menurut hukum 
positif 

■ Fungsi wakaf 

■ Tujuan wakaf 

Makalah I 
dan diskusi 

VI 

Macam-Macam 

Wakaf 

■ Berdasarkan tujuan 

■ Berdasarkan Batasan 
waktu 

■ Berdasarkan 
penggunaan 

Makalah II 
dan diskusi 

VII 

wakaf tunai 

■ Pengertian wakaf 
tunai menurut hukum 
Islam dan hukum 
positif 

■ Hukum dan sejarah 
wakaf tunai menurut 
hukum Islam dan 

Makalah III 
dan diskusi 






hukum positif 


VIII 

Ujian Tengah 
Semester 



IX 

Mekanisme 

berwakaf 

■ Mekanisme wakaf 
benda tidak bergerak 

■ Mekanisme wakaf 
benda bergrak 

■ Mekanisme wakaf 
uang 

■ Mekanisme wakaf 
benda bergerak selain 
uang 

Makalah IV 
dan diskusi 

X 

Penukaran harta 
wakaf 

■ Penukaran harta 
wakaf menurut para 
ulama madzhab 

■ Penukaran harta 
wakaf menurut hukum 
positif 

■ Mengkritisi Penukaran 
harta wakaf menurut 
hukum Islam dan 
hukum positif 

Makalah V 
dan diskusi 

XI 

Kedudukan Nadzir 
dalam wakaf 

■ Pengertian nazhir 

■ Syarat nazhir 

■ Nadzir berdasarkan 
Peraturan Pemerintah 
dan Undang-Undang 

■ Syarat pengalihan 
nazhir 

■ Hak dan kewajiban 
nazhir 

■ Persyaratan 
pendaftaran nazhir 

Makalah VI 
dan diskusi 

XII 

Badan Wakaf 
Indonesia 

■ Kedudukan Badan 
Wakaf Indonesia 

■ Tugas Badan Wakaf 
Indonesia 

■ Visi dan Misi Badan 
Wakaf Indonesia 

■ Organisasi dan 
keanggotaan Badan 
Wakaf Indonesia 

■ Perwakilan Badan 
Wakaf Indonesia 

Makalah 
VII dan 
diskusi 





XIII 

Penyelesaian 
sengketa wakaf 

■ Kekuasaan Pengadilan 
Agama 

■ Penyelesaian Hukum 
Wakaf 

■ Contoh Kasus 
Pelanggaran Wakaf 

■ Sanksi Administratif 
dan Pidana 

Makalah 
VIII dan 
diskusi 

XIV 

Pemberdayaan 
wakaf di Indonesia 

■ Potensi wakaf di 
Indonesia 

■ Faktor penghambat 
pemberdayaan wakaf 

■ Perberdayaan wakaf 
produktif 

■ Pedoman pengelolaan 
wakaf 

Makalah IX 
dan diskusi 

XV 

Review 



XVI 

Ujian Akhir 

Semester (UAS) 




V. REFERENSI 

Ibrahim Mahmud Abdul Baqi, Dawr al-Waqfi fi Tanmiyat al-Mujtama’ al- 
Madani: Namudaj al-Amnah al- ‘Ammah li al-Awqaf bi Dawah al-Kuwayt 
(Kuwait: Al-Amanah al-‘Ammah li al-Awqaf Idarah al-Dirasah wa al-‘Alaqat 
al-Khairiyyah, 2006). 

Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di 
Indonesia, Seri Hukum Agraria //(Bandung: Alumni, 1987). 

Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf (Jakarta: IIMan Press, 
2004). 

Syafi’il Antonio, Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan, dalam Kumpulan 
Hasil Seminar Perwakafan (Jakarta: Depag RI, 2004). 

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam, Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang (Jakarta: Depag RI, 2008). 

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam, Fikih Wakaf (Jakarta: Depag RI, 2007). 

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam, Paradigma Barn Wakaf di Indonesia (Jakarta: Depag RI, 2007). 

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (Jakarta: Depag RI, 
2006). 




Suhrawardi K Lubis dkk, Wakaf dan Pemberdayaan Umat (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2010). 

Jaih Mubarok, Wakaf Produktif ( Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008). 

Sujaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan 
Perkembangannya (Bandung: Yayasan Piara, 1995). 

Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2015). 

Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf (Jakarta: Grasindo, 
2006). 

Mundzir Qohaf, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Khalifa, 2008). 

Rahmadi Usman, Perwakafan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi 
Hukum Islam (Jakarta, Sinar Grafika, 2009). 

Farid Wadjdy, Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2007). 

Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, Ahkam Al-Awqaf fi Al-Fiqh Al-Isldmi (Kuwait: 
T.P, 1416 H). 

Departemen Agama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya, 
(Jakarta: Dirjen Bimasa Islam, 2007). 

Mukhlisin Muzarie, Sukses Pemberdayaan Wakaf di Ponpes Darussalam 
Gontor, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2011 

UU No. 41 Tahun 2004 ttg Wakaf & PPNo.42 Tahun 2006 ttg Pelaksanaan 
UU No.41 Th.2004 ttg Wakaf 

Abu Zahrah, Muhammad, Muhadharat fi Al- Waqf. (Kairo: Darussalam, 
1995). 

Muhammad Al-Kabisi, Masyru’iyah Al-Wakf Al-Ahli wa Madza Al- 
Maslahah Fihi (Baghdad: Lcmbaga Riset dan Studi Kearaban, 1943). 

Achmad Djunaidi, Menuju Era Wakaf Produktif, Cet. V (Jakarta: Mumtaz 
Publising, 2008). 

Al-waqf al-Islamy, Tatawwuruhu, Iradatuhu, Tanmiyatuhu, 2000, Damaskus, 
Dar al-Fikr 


Referensi lain yang terkait dengan materi Hukum Perwakafan 



VI. EVALUASI PROSES DAN PRODUK BELAJAR 


Penilaian terhadap mahasiswa dilakukan secara portofolio terhadap 

hasil penugasan dan tes yang diberikan sepanjang proses perkuliahan. Aspek- 

aspek evaluasi sebagaimana yang dimaksud meliputi: 

a. Kehadiran/presensi : 10% 

b. Ujian Tengah Semester : 30% 

c. Ujian Akhir Semester : 30% 

d. Portofolio (kumpulan tugas) : 30% 

VII. DESKRIPSI EVALUASI PROSES DAN HASIL 

a. Kehadiran mahasiswa yang dibuktikan dengan tanda tangan presensi 

b. Ujian tengah semester merupakan evaluasi berupa tes tertulis (atau lisan) 
atas materi yang diberikan sejak awal perkuliahan sampai sebelum ujian 
tengah semester 

c. Ujian akhir semester merupakan evaluasi berupa tes tertulis (atau lisan) 
atas materi yang diberikan setelah tengah semester hingga akhir semester 

d. Portofolio merupakan kumpulan tugas baik individu maupun kelompok 
yang haras dikerjakan sepanjang perkuliahan, termasuk partisipasi 
(keterlibatan mahasiswa dalam tanya jawab dan diskusi secara aktif 
dalam memberikan konstribusi pemikiran baik berupa pertanyaan 
maupun komentar). Pada proses pembelajaran portofolio tersebut diberi 
skor sesuai dengan tingkat kesulitannya. 

VIII. LAIN-LAIN 

Bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah ini ditekankan untuk: 

a. Menjadikan out line perkuliahan ini sebagai acuan dalam mengikuti 
seluruh proses pembelajaran mata kuliah Hukum Perwakafan 

b. Berpartisipasi secara maksimal 

c. Menggunakan setiap peluang yang ada sebaik mungkin untuk 
memperoleh pengetahuan dan nilai 

d. Mengkomunikasikan kepada dosen, jika menghadapi problem dalam 
pelaksanaan tugas/hal yang terkait dengan mata kuliah pada perkuliahan 
ini. 

e. Berpegang teguh pada kode etik mahasiswa yang berlaku di IAIN 
Jember, khususnya sopan santun berpakaian dan batas minimum 
perkuliahan 75%. 

f. Tidak melakukan/menggunakan sesuatu apapun yang dapat mengganggu 
konsentrasi dan aktivitas pembelajaran. 




g. Mentaati kedisiplinan waktu dengan toleransi keterlambatan maksimum 
15 menit. 

IX. PANDUAN PELAKSANAAN TUGAS MAKALAH DAN PRESENTASI 


1. Kriteria Presentasi 

a. Kejelasan dalam penyampaian ide : 20% 

b. Kekuatan argumentasi/kontribusi keilmuan : 30% 

c. Pengaturan waktu : 15% 

d. Penguasaan forum : 15% 

e. Penggunaan teknik komun ik asi : 20% 

2. Kriteria Penulisan makalah 

a. Dibuat secara individu atau kelompok 


b. Ditulis dengan menggunakan teknik penulisan ilmiah 

c. Memuat minimal pendahuluan, pembahasan dan kesimpulan 

d. Panjang makalah minimal 8 lembar halaman kwarto, dengan 1 Vi 


spasi 

3. Kriteria Penilaian makalah 

a. Sistematika pembahasan : 20% 

b. Kedalaman analisis masalah : 20% 

c. Konsistensi antara isi dan kesimpulan : 20% 

d. Penggunaan referensi : 20% 

e. Teknik penulisan ilmiah : 20% 

4. Kriteria partisipasi 

Sama dengan kriteria presentasi 


Mengetahui 
Ketua Prodi, 


Jember, 07 September 2020 
Dosen Pembina, 


Dr. Busriyanti, M.Ag. 

NIP. 19710610 199803 2 002 


Moh. Syifa’ul Hisan, S.E.I., M.S.I 

NUP. 201603100 





